s0stasi il 
Sesamen 
nari 
moomesa 
negara 


ADGI HUB 
PERANCANGAN IDENTITAS VISUAL 
IBU KOTA NEGARA NUSANTARA 


sa 
Mn 


Jaka 
aa 
—t 


Desainer Grafis Nomor Urut ADGI Chapter www.adgi.or.id 


Wildan Ilham 05 Jakarta 


Ta 


Ringkasan Identitas Brand IKN-Nusantara 


BANGUNLAH JIWANYA, 
BANGUNLAH RAGANYA 


Sejak Indonesia merdeka, ibu kota negara ditimbang-timbang. 
Ujung-ujungnya tetap di Jakarta. UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang 5 
Ibu Kota Negara adalah sebuah langkah besar untuk Indonesia. 


| 


Mewujudkan mimpi pendiri Memilih tempat ibu kotanya 
bangsa, Indonesia dapat bernaung secara mandiri, bukan 


menentukan nasibnya sendiri. melanjutkan jejak Batavia. 


Page3 W Fair Use 2023 


IKN NUSANTARA MEMILIKI ASPIRASI: 


Menjadi ibu kota sekaligus kota dunia 
untuk membawa Indonesia masuk 5 
besar perekonomian terkuat di dunia. 


Page 4 


Lokasi IKN Nusantara lebih seimbang 
membuat untuk pertama kalinya ibu 
kota menjadi lebih dekat dengan 
Indonesia Timur (Indonesia-sentris). 
Secara domestik posisi ini 
memungkinkan IKN menjadi superhub 
perekonomian untuk pertumbuhan 
dalam negeri yang lebih merata. 


Posisi ini semakin strategis dengan Didukung dengan desain kota Smart 
ambisinya menjadi role model kota Sustainable Forest City (Nagara Nusa 
dunia, sehingga dapat menghubungkan Rimba), menjadikan ibu kota sebagai 
Indonesia dengan jaringan wajah Indonesia yang terbuka terhadap 
perekonomian internasional dan inovasi namun tetap menunjukan jati 
memperluas pengaruhnya diri bangsa kepada dunia. 

secara global. 

Fair Use 2023 


Keberadaan IKN Nusantara menjadi momentum untuk 
membangun kembali jiwa peradaban baru Indonesia untuk dunia. 


Namun, jati diri bangsa seperti apa yang dapat 
membantu IKN mencapai seluruh aspirasi ini? 


Page 5 W Fair Use 2023 


Fair Use 


TANTANGAN IKN NUSANTARA UNTUK MENJADI KOTA DUNIA 


Untuk menjadi kota dunia, IKN tidak bisa menggunakan pendekatan brand ibu 
kota biasa, karena Kota Dunia memiliki indeks penilaiannya sendiri. Beberapa 
tantangan yang harus dihadapi IKN untuk menjadi kota dunia, sebagai berikut: 


“Kota dunia adalah kota yang menjadi 
titik penting dan berpengaruh dalam 
sistem perekonomian dunia.” 


na 


Saskia Sassen, 
Sosiolog yang mengkaji globalisasi 
dan migrasi manusia internasional 


Page7 W 


Fair Use 


Berdasarkan penilaian UN-HABITAT", untuk menjadi role model 
kota dunia, Indonesia harus naik membawa nama Indonesia 
naik 156 peringkat, sejajar dengan New York, London, Tokyo, 
Beijing, dan Paris. 


“Sumber: Global Urban Competitiveness 2019-2022, UN-HABITAT 


Indonesia harus bersaing dengan ratusan kota dunia" yang 
tersebar di 40 negara, baik yang sudah ada maupun yang sedang 
dibangun untuk mendapatkan investasi pembangunan. 


“Sumber: 
https://www.forbes.com/sites/wadeshepard/2017/12/12/why-hundreds-of-completely-new-cities- 
are-being-built-around-the-world/?sh-2b20d93414bf 


Menunjukan keunikan & keragaman budaya lokal saja tidak 
cukup, harus memiliki karakter internasional yang unik sejalan 
dengan jati diri kota & “berpengaruh' untuk menjawab “Apa 
makna keberadaan kota ini untuk dunia secara luas?" 


“Simon Anholt, Founder of City Brand Index 
Contoh: 

Kuala Lumpur: A City of Contrasts & Diversity 
Tokyo: Old Meets New 

Hong Kong: Asia's World City 

Toronto: A True Showcase of Unity in Diversity 


2023 


ss Bagaimana identitas brand IKN dapat 
mencerminkan jati diri bangsa dan 
mendukung kompetitivitasnya untuk 
bersaing dengan Kota Dunia saat ini dan 
ditahun 20415 ke depan? 


@ Tim Kolaborasi, Urban Design Development KIPP IKN, Kementerian PUPR, 2021 


W Fair Use 


2023 


Page9 


@ a 
I CHICAGO ) S) P0 
pas | MKOCO| pilTorona | “| snescore NYG 


Fluctuate but Chicago Notin Diversity Our Strength “ : i Your Ci back 
4 E P: Made Possibl our Comebaci 
Never Sink Chicago | Seoul U Ma Starts Here Siseps/1 Love NY 


aa en 1 188 
— msterdam okue “Ta 
TI x 9. Pa 
Be Berlin Washington DC, Valiant, Steadfast, 


Guic Asia's World Ci 
Federal City Compassionate Old Meets New Lord, Guide Us ity 


ON ia evane CITY OF SYONEY O AA 


We Gather Strength as Shanghai Generative Ancient, Most Noble, 
We Go Let's Meet! Descriptor Always Loyal and 
Undefeated 


Now. Forever. 


Untuk memaksimalkan kesempatan, kami mengkaji berbagai brand 
dan Indeks Kota Dunia" yang sukses untuk mengidentifikasi imperatif 
penting yang dapat mendukung kesuksesan IKN. 


“Daftar kota lengkap ada di referensi 


W Fair Use 


(@. Ibu kota 


2023 


SINGAPORE ADALAH SATU-SATUNYA PEMAIN DARI SOUTHEAST ASIA 
YANG BERHASIL MEWARNAI INDEKS KOTA DUNIA. 


KEARNEY 


Global City Index 


1.New York 

2.London 

3.Paris 

4 Tokyo 

5.Los Angeles 

6.Beijing 

7.Hong Kong 

8.Chicago 

9.Singapore 
10.Shanghai 


#108 Jakarta 


Page 10 


Globalization and 
World Cities (GaWC) 


Alpha--4 
1.London 
2.New York 


Alpha- 
3.Hong Kong 
4.Singapore 
5.Shanghai 
6.Beijing 
7.Dubai 
8.Paris 
9.Tokyo 


#23 Jakarta in Alpha 


UNGHABITAT 


The Global Urban 
Competitiveness 
Report (GUCR) 


Global City 
1.New York 
2.London 
3.Tokyo 
4 Beijing 
5.Paris 


International Hub: #6 Seoul, 
#7 Shanghai, #18 Singapore, 


#20 Hong Kong 


International Gateway 
#31 Kuala Lumpur, #35 
Bangkok, #73 Jakarta 


CBB 


Saffron City Brand 
Barometer (CBB) 


1.Singapore 
2.New York 
3.London 
4 Paris 
5.Sydney 
6.Berlin 
7.Hong Kong 
8.Los Angeles 
9.Melbourne 
10.Tokyo 


#42 Bangkok #48 Kuala 
Lumpur #63 Jakarta 


Fair Use 


GLOBAL 


SAB) GLOBAL CITVLAB 


Global City Lab 


1.New York 
2.London 
3.Tokyo 
4 Paris 
5.Singapore 
6.Sydney 
7.Los Angeles 
8.Toronto 
9.Shanghai 
10.Hong Kong 


#53 Jakarta 


City Brand Index 
(CBI) 


1.London 
2.Paris 
3.Sydney 
4.New York 
5.Rome 
6.Washington DC 
7.Barcelona 
8.Toronto 
9.Tokyo 

10.Berlin 

11.San Francisco 


Jakarta & Singapore were 
included in measurement. 


2023 


KESEMPATAN IKN: Indeks yang mengukur kesuksesan Kota Dunia fokus pada performa 
nyata kota. Walaupun begitu, aspek penilaian reputasi mulai mengakui public diplomacy dapat 
meningkatkan atraktivitas kota. 


KEARNEY uN@HasiaT | CBB | @&iiimue 


Global City Index Globalization and The Global Urban Saffron City Brand Global City Lab City Brand Index 

World Cities (GaWC) | Competitiveness Barometer (CBB) (CBI) 
Report (GUCR) 

A.T. Kearney in consultation | Geography Department at Chinese Academy Saffron Consultant Global City Lab isa Simon Anholt and IPSOS. 

with Saskia Sassen & Loughborough University, UK. | of Social Sciences (CASS) professional city research, TN | 

Witold Rybezynski. and UN-Habitat. Matrix Dimension New York, London, Matrix Dimension 
Matrix Dimension: GDP per capita Shanghai. e Presence 

Matrix Dimension: External Relations of Matrix Dimension World Bank Ease of aan » Place 

e Country's economic World-cities through these e Economic Doing Business Matrix Dimension e Potential 

standing indicators: Competitiveness Ouality of Life . Regional Economic e People 

e Globalization rate e International business e Sustainable IESE Cities in Motion Capability e Pulse 1. 

e Human capital Sustainability Competitiveness (City Index Cultural Tourism e Pre-reguisites 

e Information & tech Urban policy & UN Goals) Health Residential Life 

e Cultural experience Logistics. Buzz Talent Innovation 

e Political engagement City Reputation 


Brand Value 
(Digital Conversation) 


A hub for global integration and growth engine. Good Reputation & Unigue Perceived Guality 
Conventional Diplomacy (Hard Power) Public Diplomacy (Soft Power) 
Functionality Driven Emotional Driven 


Page11 W Fair Use 2023 


PRINSIP PENTING UNTUK BRAND KOTA DUNIA: 


“A place may be changing guite guickly, but its 
image can lag behind by years or decades. It is 
like starlight which, by the time it reaches us on 
earth, is only the distant echo of an event that 
started and finished long before.” 


RN 
Simon Anholt 
Inisiator City Brand Index dan penulis Competitive Identity: 
The New Brand Management for Nations, 
Cities and Regions. 


Page 12 W Fair Use 


Kesempatan komunikasi kota secara 
internasional sangat terbatas dan 
membutuhkan konsistensi panjang. Brand 
Kota Dunia yang efektif menciptakan 
kesempatan dengan mencari titik temu 
antara persepsi luar negeri dan persepsi 
domestik, bukan membuat proposisi baru 


dari nol. Proposisi baru akan memakan 
waktu dan biaya yang lebih banyak untuk 
membangun brand eguity. 


2023 


IKN MEMILIKI KESEMPATAN UNTUK MENGGUNAKAN PENDEKATAN BRAND SEBAGAI PERGERAKAN 
UNTUK MENGGERAKAN MASYARAKAT DARI DALAM DAN MENARIK KESEMPATAN DARI LUAR. 


19 - Pr Api 


5... 


TAN 


Singapore: 

Passion Made Possible 
Chicago: 

is not in Chicago 

Los Angeles: 

Ur Comeback Starts here 
Tokyo: Old meets new 


. Your City. 
2 "5 Your Vote. 


Pendekatan Brand yang 


Akan Datang 
Brand sebagai movement (gerakan) 


Pendekatan Brand yang 


Marak Saat Ini 
Brand sebagai ekspresi 


Pendekatan Brand yang 


Akan Berlalu 
Brand membawa legacy masa lalu 


Mereka adalah brand kota dunia yang melakukan 
rebranding dalam 5 tahun terakhir. Sejalan dengan 
index, brand kota dunia yang efektif kedepannya 
akan mengadopsi brand sebagai movement 
(gerakan). Dimana brand menjadi stimulus yang 
menggerakan public dan digital diplomacy dengan 
menggunakan pengulangan bentuk logo utama 
sebagai ekspresi visual untuk memperkuat recall. 


Pendekatan dengan membawa legasi masa lalu 
pada brand kota baru sudah mulai ditinggalkan. 
Pendekatan ini membuat kota terlihat kurang 
modern dan tidak berorientasi pada masa depan 
yang lebih baik. 


Identitas visual yang dibuat selalu ekspresif dan 
berusaha generatif untuk menunjukan keragaman 
lifestyle di dalamnya. Walaupun banyak kota saat ini 
menggunakan logo generatif, logo seperti ini memiliki 
kemampuan recall yang lemah dengan manajemen 
brand yang rumit. Contoh kasus: Melbourne akhirnya 
hanya menggunakan logo hitam primernya untuk 
efektivitas komunikasi brand. 


Page 13 W Fair Use 2023 


RINGKASAN CASE STUDY BRAND KOTA DUNIA SEBAGAI MOVEMENT (GERAKAN): 


People make place, place makes people: Singapore 
menggunakan strategi place makes people untuk sukses. Dimulai 
dengan fasilitasi dan provokasi yang menggerakan partisipasi 
masyarakat kota dalam aktivitas Placemaking dan Digital 
Diplomacy. Cara serupa juga dilakukan oleh Tokyo, Chicago, dan 
Los Angeles dalam proses rebranding-nya. 


With the rise of social media and other online platforms KN : |” 2 Pillk AG0 


that enable ordinary citizens to become even more influential. T | AA : "ENOTIN 


and then supported and showcased by the state, helped to boost 
affinity for Singapore's country reputation like never before. 


e Modernisasi Jepang: Ketika ajaran lama e Tagline sebagai kampanye Chicago dalam 
berjalan beriringan dengan ajaran baru. menunjukan influencenya di negara lain. 
e Old meets new: Kitatidak bisa ke Tokyo 2 e Tagline paradoks memprovokasi 
— kali, karena Tokyo selalu berubah tanpa percakapan digital. Percakapan diawali oleh 
Pm kehilangan budayanya. Tokyo mengajak masyarakat kota dan meluas ke orang-orang 
Buck Song Koh masyarakat dan pendatang bercerita di di luar Chicago. 
Author Brand Singapore: Nation branding digital media tentang pengalaman akulturasi 
after Lee Kuan Yew, in a divisive world, 2017 di Tokyo yang mereka rasakan. @ Membantu menyebarkan awareness logo 


baru secara organik. 
e Tokyo #1 Most Talk About City dari 
ING Index. 


Page 14 W Fair Use 2023 


RINGKASAN IMPERATIF UNTUK IKN NUSANTARA 


" TN 

MA CONANUNYNNN 2 CNN 

KI KULI MNNL— ANNAN 
u KNNANA 2 UNNN 


4 


Dukungan dan partisipasi Digital Diplomacy: Place makes people: Hindari logo generatif, Mencari titik temu antara 
masyarakat kota dan warga Masyarakat sebagai Brand message kota adalah logo kota sebagai persepsi luar negeri dan 
negaranya adalah penggerak ambassador digital komunikasi dua arah tentang ekspresi & masterbrand persepsi domestik, bukan 


membuat proposisi baru 
dari nol. 


awal keberhasilan. memperkuat kehadiran dan 


kontribusi kota. 


organik dan brand kota 
sebagai stimulus. 


bagaimana kota melihat 
dirinya dan ia ingin dilihat. 


Page 15 W Fair Use 2023 


ysejdsun uo Aydex3ojoud o1g Ig Od1Jap24 Ag OJoyd 


Berangkat dari imperatif dan prinsip penting Kota Dunia, 
untuk menentukan identitas brand IKN Nusantara yang 
bijak, kami menggunakan Tinjauan Multidimensional V. 
Kerangka berpikir ini bertujuan untuk menemukan 
kesempatan terbaik yang dapat dimiliki oleh IKN 
Nusantara sebagai ibu kota dan Kota Dunia. 


Konsep desain Smart Sustainable Forest City yang 
diusung menunjukan kota modern yang tetap 
menjunjung tinggi keluhuran dan keselarasan 
manusia dengan alam. Merepresentasikan aspirasi 
kota masa depan di Indonesia. 


Tinjauan Multidimensional VW 


Keberadaan IKN Nusantara menjadi momentum 
untuk membangun kembali jiwa peradaban baru 
Indonesia untuk dunia. 


Page 17 W Fair Use 2023 


TINJAUAN 
Persepsi Internasional 


Zamrud Khatulistiwa 

Selain karena destination branding, pengaruh Indonesia masih cukup 
terbatas, terutama di wilayah Barat yang jauh dari lokasi Indonesia. Ciri fisik 
Nusantara banyak dikenal sebagai Emerald of Eguator (Zamrud Khatulistiwa). 


Digital Nusantara 

Walaupun kaya akan budaya yang eksotis dari masa lalu, Nusantara memiliki 
pikiran terbuka terhadap hal-hal baru. Kelahiran Unicorn dari tanah air 
membawa image terbaru yang tersemat mengenai masyarakat Indonesia, yaitu 
“Digital Archipelago”. 


Page 18 W 


Kesimpulan": Indonesia adalah titik utama harmoni di antara 
beragam kontradiksi: religius tapi demokratis, percaya pada 
perdamaian tapi beraspirasi untuk memiliki kerjasama 
regional dan global untuk progresivitas bersama, berbudaya 
kuat tapi terbuka terhadap inovasi baru. 


Harmonis 

Pemahaman Internasional mengenai Indonesia menjadi sangat helicopter view 
karena kompleksitas yang sulit untuk dipahami di dalam masyarakat Indonesia. 
Walaupun begitu “Harmonis' menjadi kata kunci utama yang bisa ditangkap. 


Negara Mediator 

Prestasi Indonesia secara diplomatik sangat membanggakan. 

Politik bebas aktif yang ditetapkan sejak kemerdekaan dan multi track diplomacy 
membawa Indonesia ke posisi “Negara Mediator' yang bekerjasama dengan 
berbagai blok. Pluralitas yang ada di Indonesia, memudahkan Indonesia untuk 
mencari titik temu' dengan berbagai negara di belahan dunia dan membentuk 
'support' berdasarkan kesamaan visi atau karakteristik tersebut. 


“Kombinasi berbagai sumber, ada di daftar referensi. 


Fair Use 2023 


TINJAUAN 
Local Tension 


Melihat masa lalu, Sukarno telah memberikan case study dengan 
membangun Monas yang sebagiannya adalah uang rakyat, 
agar Monas menjadi milik rakyat bukan milik negara saja. 


NN IKI KINI 
| JIN 


ks 


sukamo melihat ma et Mon . 


Page 19 W 


Hampir seluruh negara mengakui kontribusi Indonesia 
untuk dunia, namun kendala Indonesia adalah 
internalnya sendiri: IKN Nusantara masih menjadi 
pro-kontra di masyarakat Indonesia. 


Kritik terhadap pembangunan Monas sangat keras karena pengkritik merasa 
Sukarno menghamburkan uang negara dan melupakan kebutuhan nyata rakyat di 
tengah situasi ekonomi morat-marit. Banyak pengkritik mengatakan, “Rakyat 
butuh makan dan pakaian. Bukan sebuah monumen!”. 


Sukarno menjelaskan kepada rakyat bahwa monumen adalah makanan jiwa bagi 
sebuah bangsa. Monumen adalah juga pakaian untuk sebuah bangsa. “| : 


per 1 ' Sehingga, Kena Kana dari Monas semua orang tanaka 
ba ea berkata Tam Indonesian'. 


Dana pemindahan bangunan di Lapangan Merdeka dan pembangunan Monas 
berasal dari sumbangan masyarakat, sumbangan Bana, Sena eAa 
Seo Kapia dan sumbangan karcis bioskop. : 

oL ri budgetn " kata Sukarno. 


Fair Use 


2023 


TINJAUAN Lebih besar dari pro-kontra IKN, hari ini multi-level 
» conflicts juga sering terjadi di tengah kehidupan 
Local Tension masyarakat Indonesia yang di luar dikenal “Harmonis'. 


Persatuan dinilai menjadi aspirasi, bukan identity. 


“Kombinasi berbagai Sumber, ada di daftar referensi. 


plurumroun pa 


3 Ha | bh TA 


| N 5 
A 3 “3 ME NOLAI: 
- Gi p R Pam. pendirian Gereja & Kegiatan Peribadatan. 
Konflik Rasial dan Antar Suku Konflik Antar Umat Beragama Konflik Antar Golongan Konflik Antar Kepentingan 
Salah satu contoh: Masyarakat Salah satu contoh: Konflik isu komunal Salah satu contoh: Pendukung sepak Salah satu contoh: Konflik antar dan 
Yogyakarta dan Surabaya untuk antar agama, penolakan pembangunan bola ataupun pemilihan Presiden. intra partai yang terjadi di Indonesia. 


mengusir mahasiswa dari Papua Barat. — rumah ibadah masyarakat. 


Page 20 W Fair Use 2023 


TINJAUAN 


Cultural Truth 


Nusantara sejak dahulu adalah tempat lalu-lalang dimana 
kunci genetik dunia ada di sini. Keempat gelombang 
migrasi di Nusantara mempengaruhi keragaman, bukan 
saja budaya namun sampai di tingkat DNA. 


“Kombinasi berbagai sumber, ada di daftar referensi. 


Historia melakukan inisiatif “DNA 
Orang Indonesia” karena tren isu 
“Pribumi' kian mencuat di percakapan 
digital. Padahal label “pribumi' itu 
datangnya dari kolonial. Hasil 
penelitian tes DNA membuktikan 
bahwa orang Indonesia adalah 
campuran bangsa-bangsa, tidak ada 
DNA asli Indonesia. 


Page 21 


: Keharmonisan dalam keragaman 
adalah kekuatan Indonesia, sehingga 
: perpecahan menjadi kunci untuk 

: menghilangkan kekuatan tersebut e.g. 
: divide et empera yang meruncingkan 

: perbedaan identitas baik golongan, 

! suku, agama, dan lainnya. 


Budaya daerah yang kita kenal hari ini : Tidak semua budaya Nusantara 


bukan budaya Indonesia, melainkan : yang hari ini kita kenal adalah karya 

: budaya warisan kerajaan dan : Nusantara atau bahkan dibuat 500 

: masyarakat di Nusantara sebelum : tahun yang lalu—Batik Betawi dibuat 
: penjajahan. Dimana pada masa itu : pada abad ke-19 di Batavia oleh 

: nama Indonesia pun belum ada. : Rumah Mode Met Zellar dan Van 


: Zulyen, keramik bertuliskan huruf 

' arab pada zaman kerajaan Islam di 
' abad 13-14 berasal dari Tiongkok, 
: dan lainnya. 


Fair Use 2023 


TINJAUAN Bila bukan budaya warisan 

Peradaban Ideal di Nusantara, maka apa 
budaya Indonesia 

“ yang sesungguhnya? 


Budaya Indonesia yang 
sesungguhnya tenggelam 


TINJAUAN 
Peradaban Ideal 


Indonesia merdeka pada masa Aufklarung yang 
berkembang di Eropa pada abad 18. Banyak yang 
berpendapat ide Aufklarung tidak relevan di 
Indonesia yang “mempunyai tradisi dan budaya 
sendiri”. Tapi pendapat itu salah. Karena salah satu 
sebab Indonesia bisa berdiri sebagai sebuah negara 
baru juga dipengaruhi ide-ide Aufklarung. Seluruh 
pendiri bangsa menganut ide-ide ini dengan 
pemahamannya sendiri-sendiri. 


Slogan Aufklarung, "Sapere Aude!" yang memiliki 
arti "Beranilah Berpikir Sendiri". 


Page 23 W 


Indonesia adalah negeri yang dibangun oleh students of 
philosophy. Semangat Aufklarung sangat kental dalam 
revolusi kemerdekaan Indonesia. 


: Setiap dari mereka memiliki 'tradisi' membaca banyak 
: pemikiran hebat yang ada di masanya, memikirkan 
ulang, dan kemudian menuliskan pemikiran mereka 

: sendiri mengenai bangsanya. Menyebarkan pengaruh : 
: dan menciptakan pergerakan. Proses kemerdekaan 

: awal Indonesia berisi perang pemikiran bukan konflik 
: Multi-level. Pemikiran mereka bisa saling berbeda, 

: tetapi tetap bersama untuk memperjuangkan 

: Indonesia dengan caranya masing-masing. 


Fair Use 


: Aufkltirung sangat kental dengan pemikiran sosial. 
: Di mana bahasa dalam perspektif pemikiran sosial 
! bukan sekedar alat komunikasi, tapi medium dimana 


konsep, akal dan pemikiran terbentuk. Karenanya, 


: perjuangan awal pergerakan nasional pun sangat 
: sejalan dengan semangat Aufklirung, salah satunya 
: adalah Sumpah Pemuda. 


: “Sumber: Historia, Kompas, dan kombinasi berbagai sumber, 
: ada di daftar referensi. 


2023 


TINJAUAN 


Peradaban Ideal 


Semangat Aufklarung dalam pergerakan 
nasional untuk kemerdekaan Indonesia. 


Young Indonesians, both now and in 
the future, must be aware of their 
obligations to understand in as great 
depth as possible the basis of the 
nation so they can truly fulfill their 
historical task to theirhomeland. The 
aims of the Indonesian Revolution, 
which were ignored by the 
Proclamation of August 17th, 1945,” 
Memoar M. Hatta. 


“Sumber: Indonesia Free: A Political Biography of 
Mohammad Hatta by Mavis Rose, Cornell 
University, 1987 


Page 24 


! Sebelum proklamasi, Indonesia bukan 
: tentang kekuasaan. Indonesia adalah 

: tentang bersatu untuk menentukan 

: nasibnya sendiri demi keadilan 

: dan kesejahteraan bangsanya. 

: Kemerdekaan yang tercermin 

' dalam ideologi Pancasila. 


: Sumpah Pemuda berhasil 

: mempersatukan bangsa karena 

: hilangnya identitas kedaerahan 

: maupun golongan. Di mana semua 

: orang Indonesia beridentitas Bangsa 
: Indonesia' dan berbahasa persatuan, 
' Bahasa Indonesia. 


Fair Use 


! Bahasa Indonesia adalah produk 

: budaya pertama dari Indonesia. 

: Awalalat perjuangan sesungguhnya 

: di mana ide-ide disebarluaskan, bukan 
: bamburuncing. 


: Bukti eksistensi Indonesia yang 

: memiliki bahasanya sendiri dan bahkan 
: orang Indonesia dengan bangga 

: menggunakannya dalam rapat 

: bersama Ratu Belanda. 


: “Kombinasi berbagai sumber, 
1 ada di daftar referensi. 


2023 


TINJAUAN 


Peradaban Ideal 


Page 25 


“Proses pertama terciptanya Indonesia itu 
adalah perlawanan terhadap ketidakadilan 
yang dijalankan kediktatoran kolonialis Hindia 
Belanda. Yang kedua menulis, dan ketiga 
adalah menyebarluaskan ide-ide.” 

Pa 

Max Lane 

Indonesianis, Dosen Universitas Victoria, Australia, 


Penerjemah seluruh karya Pramoegya Ananta Toer 
ke Bahasa Inggris. “Sumber: Historia 


W Fair Use 2023 


TINJAUAN 
Peradaban Ideal 


“Kerajaan Sriwijaya adalah "Negara 
Nasional Pertama': kerajaan Majapahit 
adalah “Negara Nasional Kedua': dan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia 
adalah "Negara Nasional Ketiga',” 


—— 


M. Yamin 


Page 26 W 


Bila bukan budaya warisan, kenapa banyak nuansa 
Majapahit dalam perumusan kemerdekaan Indonesia? 


Indonesia banyak mengambil referensi Kakawin Sutasoma dan 
Negarakertagama yang diciptakan di zaman keemasan Majapahit. Kedua kitab 
tersebut menjadi dasar argumen pendiri bangsa bahwa Indonesia adalah wilayah 
berdaulat yang dijajah, bukan wilayah kosong tanpa peradaban. Namun, bukan 
berarti hal itu membuat budaya warisan menjadi budaya Indonesia baru yang 
merdeka. Setiap era memiliki budayanya sendiri. 


Selain karena hal itu, Majapahit diambil bukan hanya karena jejak sejarahnya 
saja, cara bersikap kerajaan ini juga memiliki makna yang diperluas. Majapahit 
adalah Kerajaan yang tidak besar secara wilayah kerajaan, tapi berhasil 
menyatukan pergerakan kerajaan-kerajaan kecil di Nusantara. 


“Sumber: ASISI, Historia, dan kombinasi berbagai sumber, ada di daftar referensi. 


Fair Use 2023 


TINJAUAN 
Peradaban Ideal 


Kagor 
Lengkasuika 
Jere 
kedia—— "Kalanten 
. Tringgano 
Lamuri-, samudra Hujun 
ks ING pungun 
Lwas Parilak Medini as 
« Pahang terung 
Tumihang 
Kelang LAU Udamakatraya 


Ra Malano 
Panal “3 


Mandahiling 2557 Tumasik Sambas sedu 
Landa Nusa 
Kapuhas Tanjungnagara 
Samedang Tanjiing Kutei 
Darmmacraya Malayu Sukadana Banggawi 
Jambi Tanjung Puri 

Swarnadwipa Ke mal Fa Sakasanusa 

Palembang Kuta Lingga | Banjar Luwus: 


Siyak Man 
Minangkabwakaritang ” “Kanjab 


Katingan Sawaku 


Sampit Gowa suan 


Lampung 
Makassar Kadali 


Kalapa 


Pakuane Sunda 
Galuhe 


Tang, keja Hulung Galuh Lombok Dompo | (7 
Jawadipapan, («Kahuripan L 
Lumajang 


Mirah FLORE 


OR 


Lasem Tuban yagura aa Salaya 


Legenda 
Trowulan: 
@ Ibu Kota Majapahit Majapahit 
Ranah inti Majapahit 
Negeri bawahan Majapahit 
Kawasan laut di bawah pengaruh Majapahit 
Jangkauan ekspedisi armada laut Majapahit 


Lwagajah Tallwang 


Gurun Saksak 


Page 27 W 


1 


Sran 


— Ambwan 


Wandan 


e Majapahit menguasai Nusantara bukan saja dengan penaklukan, tetapi 


dengan pengaruh politik, ekonomi, budaya pada kerajaan-kerajaan kecil 
lain di Nusantara. Secara politik Majapahit memegang kedaulatan wilayah 
dengan cita-cita Cakrawala Mandala. Secara ekonomi menghidupkan 
perdagangan kerajaan-kerajaan kecil di Nusantara. Secara budaya salah satu 
produknya adalah tulisan dan karya seni. 


e Fokus utama Majapahit adalah kesejahteraan bersama dengan semboyan 


politik Mitreka Satata (menjadi rekan yang setara dengan Negara Tetangga). 
Mitra Satata Majapahit meliputi Semenanjung Malaya, Temasik, Ceylon, Siam, 
Burma, Campa, Kamboja, India, Annam, dan Cina. 


e Tidak seperti Sriwijaya, penduduk Majapahit sangat plural namun damai 


sejahtera. Setiap daerah punya karakteristik masing-masing dan memiliki 3 
agama yang berbeda, yaitu Hindu, Buddha, dan Islam. Perbedaan daerah jadi 
saling melengkapi. 


e Majapahit membina kerjasama antar daerah untuk saling membantu, 


bahkan Papua saat mereka masih berburu. Majapahit membantu melakukan 
barter komoditas (garam, rempah, dan lainnya) dengan burung hasil buruan 
mereka ke daerah lain dan bahkan membawanya sampai ke Cina (dalam 
catatan sejarah Dinasti Ming tercatat setidaknya lebih dari 30 kali utusan 
Majapahit membawa Burung bermahkota dan berwarna-warni yang tidak 
pernah mereka lihat sebelumnya). Menciptakan pergerakan ekonomi untuk 
wilayah Papua dengan kerjasama daerah lain. 


“Kombinasi berbagai sumber, ada di daftar referensi. 


Fair Use 2023 


TINJAUAN Kakawin Sutasoma dan Negarakertagama 


Peradaban Ideal 


Kedua Kakawinan ini menarik karena memberontak dari Sastra India dan 
menciptakan pendekatan sastra Jawa-nya sendiri. 


N 


ie 


Karya Kakawin Sutasoma dibuat setelah Gajah Mada wafat. Saat itu 
Majapahit berpotensi mengalami keretakan karena perebutan kekuasaan 
diantara keluarga kerajaan. Mpu Tantular memberikan solusi untuk berdamai 
melalui Kakawinan yang biasanya memiliki pesan politik, religius, dan 
kebijaksanaan. 20 tahun kemudian terbitlah Negarakertagama. 


1 


SN 


Sutasoma Negarakertagama 
Mpu Tantular Mpu Prapanca 


Kisah hidup Pangeran Sutasoma dalam Tulisan rekaman kejayaan Majapahit, 
menjadi Raja Buddha. di era Hayam Wuruk. 


Bhinneka Tunggal Ika value dari rakyat Menyebutkan gagasan politik 


untuk penguasa Majapahit. Cakrawala Dwipantara dan 
Mitreka Satata. 

Pancasila sebagai sendi Pancasila sebagai aturan 

untuk Negara. untuk Raja. 


“Kombinasi berbagai sumber, ada di daftar referensi. 


Page 28 W Fair Use 2023 


TINJAUAN 
Peradaban Ideal 


Cerita Singkat Pangeran Sutasoma: 

Sutasoma adalah pangeran yang lahir di era Kaliyuga 
(zaman kehancuran), ingin menjadi Buddha. Dalam 
perjalanan mencapai pencerahan ia harus melawan 
tiga makhluk yang ingin membunuhnya. Ia tidak 
melawan dengan kekerasan tetapi pemahaman. 
Sikapnya yang tidak memberikan perlawanan 
membuat makhluk-makhluk tersebut bertaubat dan 
menjadikannya guru. Setelah memberikan 
pengajaran dia pergi bertapa di Gunung Meru. 


Dalam pencerahannya, dewa memberitahukan bahwa 


ia adalah Wairocana yang bertugas menjaga dan 
mengembalikan harmoni dunia. 


la pun berjalan kembali ke Istana. Di tengah jalan ada 
makhluk kelaparan dan ia mati karena memberikan 
tubuhnya. Dewa-dewa pun menghidupkannya 
kembali untuk dunia yang lebih baik. Saat menjadi 
Raja, penjelmaan Siwa menyerang kerajaannya. 
Berbeda dengan Raja Ksatria, ia sebagai Raja 
Buddha menyerahkan dirinya dan penjelmaan 

itu pun bertaubat. Harmoni kembali tercipta melalui 
jalan kedamaian yang penuh kasih sayang. 


“Kombinasi berbagai sumber, ada di daftar referensi. 


Page 29 W 


Pangeran Sutasoma Sang Raja Buddha: Merupakan 
saran untuk permasalahan Kerajaan kepada Raja. 
Demi Majapahit mencapai zaman keemasan. 


Fair Use 


' Original Verse: 

: Rwaneka dhatu winuwus wara Buddha Wiswa, bhineki 
: rakwa ring apan kena parwanosen, mangkang Jinatwa 
: kalawan Siwatatwa tunggal, bhineka tunggal ikatan 

: hana dharmma mangrwa. (DP, Chapter 139 Verse 5) 


: The Meaning: 

: Itis said that the forms of Buddha and Shiva are 

: different. They are indeed different. However, how can 
: weunderstand the difference at aglance. Because the 
: truth that Buddha and Shiva accepted is actually one. 

: They are indeed different. However, it is essentially the 
: same. Because there is no ambiguous truth. (Bhineka 
: Tunggal Ika tan Hana Dharma Mangrwa). 


: Transliteration: 
: Buddha dan Siwa sama-sama hebat, tapi mereka 
: berbeda (Buddha membawa kedamaian, Siwa 


membawa kehancuran). Walaupun begitu keduanya 
menginginkan harmoni. Kalimat ini diucapkan dewa 


: saat Sutasoma mati. Mereka berkumpul untuk memilih 
: membawa harmoni ke dunia melalui kehancuran atau 

: kedamaian. Akhirnya Dewa memilih Sutasoma bangkit 
: untuk menjadi Raja Buddha yang menang. Bahwa, 

: harmoni yang tercipta dari kasih sayang dan 

: kepedulian lebih baik daripada kehancuran. 


2023 


Dewa menyelamatkan Raja Buddha karena ia berbeda dengan Raja Ksatria. Bhinneka Tunggal Ika 
adalah pertanyaan Dewa “Mau mengembalikan harmoni melalui kehancuran atau kedamaian?” 


Raja Buddha 

Menegakan peraturan dengan 
kepedulian, pemahaman da 
tanpa kekerasan. 


Kekuasaan adalah tanggung jawab 
untuk berani menjaga harmoni untuk 
kepentingan bersama, walaupun untuk 
mencapai itu Raja harus berkorban 


Musuh adalah sahabat yang salah 
arah, tetap bersahabat dan ajak ke 
pemahaman yang tepat. 


Raja Ksatria 
Menegakan peraturan dengan 
kekerasan dan kekuatan militer. 


Mempertahankan kekuasaan dengan 
bertarung, bersekutu, melawan, dan 


walaupun harus mati dimedan perang. 


Musuh adalah mereka yang 
berseberangan dan harus dikalahkan. 


: Bhinneka Tunggal Ika dalam Kitab Sutasoma adalah kearifan dari 
: rakyat untuk penguasa Majapahit agar tidak bertikai dan 

: mengembalikan semangat persatuan. Bahwa, persatuan 

: (harmoni) akan terjadi bila kita berbeda namun tetap memiliki satu 
: karakteristik yang sama, yaitu mementingkan kepentingan 

: bersama dan peduli untuk saling membantu kesulitan satu 

: sama lain berlandaskan kasih sayang dan cinta damai. 


: Kepribadian Bhinneka Tunggal Ika dari 
: Kakawin Sutasoma: 


: Spiritual / Spiritual 

: Berani / Brave 

: Penyayang / Compassionate 

: Bijaksana / Wise 

: Cinta Damai / Peace-loving 

: Inklusif / Inclusive 

: Saling Bekerja Sama / Mutual Cooperation 
: Berpikiran Terbuka / Open-minded 


: “Kombinasi berbagai sumber, ada di daftar referensi. 


Page 30 


Fair Use 


2023 


RINGKASAN 
Kesimpulan Tinjauan 


IKN Nusantara memiliki kesempatan untuk 
mewujudkan aspirasinya dengan membangkitkan 
kembali Indonesia yang tenggelam dalam diam sebagai 
jiwa peradaban baru Indonesia untuk dunia. Walaupun 
memiliki banyak perbedaan, kebersamaan adalah kunci 
kekuatan Indonesia untuk maju dan tumbuh sejahtera 
secara merata. Sesuai dengan cita-cita Indonesia sejak 
sebelum Proklamasi Kemerdekaan dengan cara yang 
lebih modern. Keberadaan brand kota IKN Nusantara 
menjadi momentum untuk membawa kebaikan masa 
lalu untuk masa depan yang kita tuju. 


Berkaca pada imperatif, prinsip kota dunia, dan analisa 
ini, keberhasilan IKN Nusantara sangat bergantung 
pada kekuatan kebersamaan masyarakat Indonesia 
yang saat ini mengalami banyak konflik perpecahan. 
Karena masyarakat Indonesia adalah penggerak awal 
public dan digital diplomacy. Menjadikan brand IKN 
sebagai sebuah movement (gerakan) untuk 
mengajak dan menyalakan kembali semangat 
persatuan, bahwa kita satu identitas bangsa, 

@ Tim Kolaborasi, Urban Design Development KIPP IKN, Kementerian PUPR, 2021 bangsa Indonesia yang bersatu dan cinta damai. 


Page 31 W Fair Use 2023 


— JIWA PERADABAN : 


“BARU INDONE VESIA | 


Prisma Identitas Brand 


Physigue 
(dari Karakteristik Spasial) 


Smart sustainable forest “capital city. 
Zamrud Khatulistiwa 


Relationships 


(dari Persepsi Internasional # Brand Best-self) 


Cinta Damai (Mediator Internasional) 


Inklusif (Kampung halaman genetik bangsa-bangsa) 


Saling Bekerja Sama (Bebas Aktif) 
Berpikiran Terbuka (Digital Archipelago) 


Reflection 
(dari Persepsi Internasional) 


They are the centerpiece of harmony amidst 


various contradictions: religious but democratic, 
belief in peace but aspire to have regional and 


global cooperation for mutual progressivity. 


IKN Nusantara adalah Kampung Halaman Sinergi 
yang Harmonis untuk bangsa Indonesia dan dunia. 


Ringkasan Prisma Identitas Brand IKN Nusantara: 


Sinergi yang Harmonis 
The Harmonious Synergy” 


“Sinergi adalah sebuah proses dimana 
entitas berbeda mengkombinasikan 
usaha dan sumber dayanya untuk 
mendapatkan hal yang lebih besar 
secara kolektif, melebihi hasil yang akan 
dicapai bila bergerak sendiri-sendiri. 
Sinergi meningkatkan produktivitas, 
efikasi, dan performa. 

Dimana 1415 2. 


Personality 
(dari Bhinneka Tunggal Ika) 


Spiritual 
Berani 
Penyayang 
Bijaksana 


Culture 
(dari Brand Best-self 4 Visi Kota) 


Harmoni antara manusia, alam, dan 
spiritualitas dari masa lalu untuk peradaban 
masa kini dan masa depan yang lebih baik. 


Self-image 
(dari Brand Best-self) 


Bhinneka Tunggal Ika adalah kita 
Pancasila adalah ideologi kita. 


wi cweuw  “w—wt£ £wtE£tzwEr 


Eksternalisasi 


Page 33 W 


Brand Essence 


Fair Use 


Internalisasi 


2023 


N | | SA N TA RA sebagai Brand yang Menstimulasi 
Pergerakan Nasional dan Dunia 


Sinergi yang Harmonis 
The Harmonious Synergy 


Page 34 W Fair Use 2023 


ysejdsun uo Aydex3ojoud o1g Ig Od1Jap24 Ag OJoyd 


P4 


SINERGI SP — 
UNTUK 
— MAJUBERSAMA 


IKN Nusantara, 
menjadi keseimbangan baru 


Page 37 W Fair Use 2023 


Ruang kebersamaan 


Page 38 W Fair Use 2023 


Gerakan sinergi 
persatuan kita 


Sinergi harmonis yang 
menyatukan kita dari dalam 


Page 40 W Fair Use 2023 


dan melipatgandakan 
kekuatan terbaik kita 


.02 


untuk maju dan 
tumbuh bersama 


Page 42 


Kepulauan 


Lautan 


Page43 W Fair Use 2023 


dari Zamrud Khatulistiwa. 


SIMETRIS 


KESEIMBANGAN 


Page 44 W Fair Use 2023 


Page 45 


SIMETRIS 


KESEIMBANGAN 


Fair Use 


5 BENTUK SEBARAN 


PANCASILA, 
KESEJAHTERAAN 
MERATA 


1 TITIK PUSAT 


BHINNEKA TUNGGAL 


IKA (PERSATUAN) 


2023 


SIMETRIS 


KESEIMBANGAN 


BERPUNCAK 


PERTUMBUHAN 


AKAR KE BAWAH 


MEMBUMI & KELUHURAN BUDAYA 


Page 46 W Fair Use 


5 BENTUK SEBARAN 


PANCASILA, 
KESEJAHTERAAN 
MERATA 


1 TITIK PUSAT 


BHINNEKA TUNGGAL 


MM AA) 


2023 


Page 47 


SIMETRIS 


KESEIMBANGAN 


TITIK NOL DAN SILUET RUMAH 


RUANG KEBERSAMAAN 


BERPUNCAK 


PERTUMBUHAN 


AKAR KE BAWAH 


MEMBUMI & KELUHURAN BUDAYA 


W Fair Use 


5 BENTUK SEBARAN 


PANCASILA, 
KESEJAHTERAAN 
MERATA 


1 TITIK PUSAT 


BHINNEKA TUNGGAL 


IKA (PERSATUAN) 


2023 


Page 48 


TANDA SERU: 


AJAKAN BERSINERGI 


SILUET API 


SEMANGAT BERSATU 


TITIK NOL DAN SILUET RUMAH 


RUANG KEBERSAMAAN 


SIMETRIS 


KESEIMBANGAN 


BERPUNCAK 


PERTUMBUHAN 


AKAR KE BAWAH 


MEMBUMI & KELUHURAN BUDAYA 


Fair Use 


5 BENTUK SEBARAN 


PANCASILA, 
KESEJAHTERAAN 
MERATA 


1 TITIK PUSAT 


BHINNEKA TUNGGAL 


IKA (PERSATUAN) 


2023 


#2 Struktur Brandmark 


Page 49 W Fair Use 2023 


se Struktur Logogram 


Page 50 W Fair Use 2023 


#&£B Konfigurasi Primary Logo 


“ 


MUuSantara 


Page 51 W Fair Use 2023 


se Konfigurasi Horizontal Look Up 


# NUSaAnNtara 


£N 


Page 52 W Fair Use 2023 


se Konfigurasi Vertical Look Up 


» NY 
MNUSantara 


Page 53 W Fair Use 2023 


BEBATUAN 
#OA1E17 


HUTAN HIJAU 
#015842 


LANGIT BIRU 
#BCE6GFA 


BUKIT HIJAU Nenen KG PASIR PUTIH 
#22AB9A Hr Pe AN BN oo #EFFGEO 


BATU PUTIH 
Page 54 W #ECFOF9 


#5 Carrier Expression 


Page 55 W Fair Use 2023 


sa Exclamation Mark Expression 


1 


Page 56 W Fair Use 2023 


sa Graphic Pattern Expression 


Stationery 


se Lanyard 


— 
Joshua 
Staff 


www.ikn.go.id 


Page 60 W 


me 
Rahma 
Staff 


nusantara 


Fair Use 


nusantara 


2023 


snusantara 


? | “ MOBILITY NYI 
- nusantara 


9:41 5 - 9:41 0S - 


II 
O) 


nusantara & # 


g 1 |) 4364 21M 726 
2 Posts — Followers Following S | | A M A | 
nusantara 


#ibukotakita 


www.ikn.go.id 
See Translation 
Edit Profile Promotions Insights 


Highlights Tentang IKN Events 


“IBU KOTA NEGARA 
SEBAGAT REPRESENTASI 
KEMAJUAN BANGSA 


YANG UNGGUL. 


2) 
DAY - R 


@ Liked by warganusantara and 2,895 others 


ikngoid 


DAv . w 


@ Liked by warganusantara. and 2,895 others 


nusantara Selamat datang di Ibu Kota.. nusantara Selamat datang di Ibu Kota. 


kurniawan.. Ga sabar untuk ngeliat kemegahan / dit kurniawan.. Ga sabar untuk ngeliat kemegahan 
ibu kota! @ B bu kota 


KOTA $ aga Ka “Tuk nusant 1 i 
nusantara @nusantara abik' Ditunggu nusantara @nusantara. Tabik! Ditunggu 
10 MENIT TX kedatangannya! kedatangann 


See Transiatior 


Aa el 9 @ “Mahkota" for nusantara. PA OA 


latio 


8 0 @ 


sa Travel Card 


Page 64 W Fair Use 2023 


sa Website 


Page 65 W Fair Use 2023 


Vertical Billboard 


Te 


2023 


Page 66 


#& Vertical Banner 


t 


nusantara ss nusantara husantara 


Page 67 W Bae 


Page 68 


de 


husantara 


Page 69 


IKN.6O.ID 


d 
husantara 


Fair Use 


IKN.GO.ID 


TA 


nusantara 


2023 


Peta Kota 


r TA EN en MAT EN 


ad 


nusantara 


MA. 


Page71 


#5 Peta 5 Petunjuk Arah 


RUANG 
PUBLIK 


— 


Page72 W 


Fair Use 


2 


BOTANICAL 
GARDEN 


2022 


Profil Desainer Tim Desainer 


Wildan adalah co-founder W (workbyw.com) — perusahaan Radhin Mazaya, Sephia Amaranggita, Wildan Ilham, dan Yohanes Adi 
konsultan brand berlokasi di Jakarta. Karyanya telah 
dipublikasikan di beragam media Internasional seperti The Dieline, Tim Motion & 3D 
Creative Talk Asia: Hidden Gem, dan Brand Magazine Hong Kong. Andreas Nugroho dan Kelsey Kiano 
la berpengalaman menangani identitas brand di berbagai vertikal, 
beberapa diantaranya Kahf, Indonesian Film Festival Australia, Tim Video 
PUPR, Swara Gembira, dan lainnya. Fahmy Siddig dan Nisa Arby 
Voice Over 
Ratih Setya 
Brand Strategist 


Sisiana Pradita 


Account Planner 
Sheila Abigail 


Page73 W Fair Use 2023 


Ap SP Ih 1 3 TN ATA 
1 dan PIN Na “ NA aan Pnb 
OTim Kolaborasi, Urban Design'Development KIPP IKN, Ku 2 
- “4 TAS A? . bi Y- » » z » Pad ss , un 


A 
Xx h 
yi 


“Mad : 


7 


Fair Use 


REFERENSI 


Briefing 


October 7, 2022 
Briefing dengan Otorita. 


November 22, 2022 
Presentasi kepada Otorita. 


Dokumen IKN 


e UUNo.3 Tahun 2022. 

@ Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 
IKN PUPR, 2022 

@ Sambutan Presiden Jokowi pada IKN: 


Sejarah Peradaban Baru, 18 Oktober 2022. 


@ Buku Panduan Investasi IKN Edisi I 
e Official Website IKN 


Riset Primer 


@ Museum Visit: Museum Nasional, 11 
Oktober 2022. 

@ In-depth Interview: Swara Gembira, 12 
Oktober 2022. 


Reviu Literatur 


@ Adams, C. (1966). Sukarno : an 
autobiography : as told to Cindy Adams. 
Gunung Agung. 


Anholt, S. (2006). Competitive Identity: 
The New Brand Management for Nations, 
Cities and Regions. Palgrave Macmillan. 
Antunes, M. E., Barroca, J. G., 5 de 
Oliveira, D. G. (2021). Urban Future With a 
Purpose. Deloitte. 
https://www.deloitte.com/global/en/Industr 
ies/government-public/perspectives/urban 
-future-with-a-purpose.html 

Aoyama, T. (1992). Thesis for Degree of 
Doctor of Philosophy University of Sydney: 
A Study of The Sutasoma Kakawin, A 
Buddhist Narrative in The 14th Century 
Java. 

Economist Impact. (2022). The Digital 
Cities Index 2022: Digital Cities Index: 
Making digital work for cities: A global 
benchmark of urban technology, 
Economist Impact. 

Fitriyah, F. K., Hidayah, N., Muslihati, & 
Hambali, I. (2022). Analysis of Character 
Values in the Indonesian Nation's Motto 
“Bhinneka Tunggal Ika” through An 
Emancipatory Hermeneutical Study. 12. 
Govers, R. (2018). Imaginative 
Communities: Admired Cities, Regions 
and Countries. Unknown Publisher. 

Jin, O. (2021). The Application of Regional 
Culture in City Brand Design. 
10.2991/assehr.k.210106.080. 

Knight Frank Research. (2019). The 
Wealth Report 2019. 


Koh, B. S. (2017). Brand Singapore: Nation 
Branding After Lee Kuan Yew, in a Divisive 
World. Marshall Cavendish Business. 
Malone, E. (2018, January). The 
Kubler-Ross change curve and the flipped 
classroom: Moving students past the pit of 
despair. Education in the Health 
Professions 1(2):36. 
10.4103/EHP.EHP 26 18 

Mcclory, J. (2019). The Soft Power 30. 
Portland. 

Moilanen, T., & Rainisto, S. (2008). How to 
Brand Nations, Cities and Destinations: A 
Planning Book for Place Branding. 
Palgrave Macmillan UK. 

Rainisto, S., & Moilanen, T. (2008). How to 
Brand Nations, Cities and Destinations: A 
Planning Book for Place Branding. 
Palgrave Macmillan UK. 

Rose, M. (1987). Indonesia Free: A 
Political Biography of Mohammad Hatta. 
Cornell Modern Indonesia Project, 
Southeast Asia Program, Cornell 
University. 

Sassen, R. S.L. P. o. S. S., 5 Sassen, S. 
(2001). The Global City: New York, 
London, Tokyo. Princeton University Press. 
Sembiring, H. R. U., & Rohimah, I. (2021). 
Membangun Karakter Berwawasan 
Kebangsaan (Haryanto, Ed.). Media Nusa 
Creative (MNC Publishing). 


e Williams, R. (1977). Marxism and 
Literature. 

e Young, Y.E. (2012). City Branding and 
Urban Tourism: A Case Study of Seoul and 
Taipei. 


Riset Sekunder 


e (n.d.). Global City Lab releases “2021 
Global Top 500 Cities”. Retrieved March 
15, 2023, from 
http://globalcitylab.com/city500brand/202 
1/news/us-news.html 

@e About Brand Hong Kong. (2021, December 
2). Brand Hong Kong. Retrieved November 
8, 2022, from 
https://www.brandhk.gov.hk/en/about-bra 
nd-hong-kong 

e Anggoro, H. T. (2019). Home. YouTube. 
Retrieved November 8th, 2022, from 
https://historia.id/urban/articles/jalan-panja 
ng-mewujudkan-monumen-nasional-PKIk 
E/page/4 

e Anhott, S., 8 IPSOS. (n.d.). City Brand 
Index (CBI). 

@ Belajar dari Sukarno dan Buku-bukunya — 
DW - 05.06.2018. (2018, June 5). DW. 
Retrieved November 8, 2022, from 
https://www.dw.com/id/belajar-dari-sukarn 
O-sang-pecinta-dengan-buku-bukunya/a-4 
3939123 


Penafian Hak Cipta: Kami mendeklarasikan bahwa dokumen ini mencantumkan banyak kekayaan intelektual dari berbagai Sumber untuk tujuan penelitian dan peninjauan, sesuai dengan Pasal 39 dan Pasal 44 ayat (1) UU Hak Cipta. 


Kami bukan pemilik hak cipta kekayaan intelektual tersebut dan hak cipta kembali kepada pemiliknya masing-masing. Tidak ada unsur kesengajaan untuk melanggar hak cipta. 


Page 75 


Fair Use 


2023 


REFERENSI 


Bodenstein, I., & Coleman, D. (n.d.). City 
of Sydney — For The People. For The 
People. Retrieved November 8, 2022, from 
https://www.forthepeople.agency/work/cit 
y-of-sydney 

GaWC - Globalization and World Cities. 
(n.d.). Loughborough University. Retrieved 
November 8, 2022, from 
https://www.Iboro.ac.uk/microsites/geogra 
phy/gawc/ 

How to Act Indonesian - Cultural Habits. 
(n.d.). Indonesia Investments. Retrieved 
November 8, 2022, from 
https://www.indonesia-investments.com/b 
usiness/working-living/how-to-act-indones 
ian/item299 

Increasing Understanding of Indonesia 
and the United States. (n.d.). USINDO. 
Retrieved November 8, 2022, from 
https://usindo.org/what-we-do/increasing- 
understanding-of-indonesia-and-the-unite 
d-states/ 

Indonesia. (n.d.). Lowy Institute. Retrieved 
November 8, 2022, from 
https://www.lowyinstitute.org/key-issues/i 
ndonesia 

Indonesian Culture - Core Concepts — 
Cultural Atlas. (2016). Cultural Atlas. 
Retrieved November 8, 2022, from 
https://culturalatlas.sbs.com.au/indonesia 
n-culture/indonesian-culture-core-concept 
s 


Indonesia steps innocently onto the 
international stage. (2022, August 28). 
East Asia Forum. Retrieved November 8, 
2022, from 
https://www.eastasiaforum.org/2022/08/2 
8/indonesia-steps-innocently-onto-the-glo 
bal-stage/ 

Ing Media. (2019). The World's Most 
Talked About Cities. 

Interview: Buck Song Koh on Brand 
Singapore and Nation Branding in Asia. 
(n.d.). The Place Brand Observer. 
Retrieved November 8, 2022, from 
https://placebrandobserver.com/interview- 
buck-song-koh/ 

It's here: Saffron's Tourism City Brand 
Barometer 2022. (2022, November 10). 
Saffron Brand Consultants. Retrieved 
November 8, 2022, from 
https://saffron-consultants.com/thinking/ci 
ty-brand-barometer-2022/ 

Janardhan, N., $ Alfoneh, A. (2022, July 
19). Thriving UAE-Indonesia Ties Highlight 
Potential in Southeast Asia. Arab Gulf 
States Institute in Washington. Retrieved 
November 8, 2022, from 
https://agsiw.org/thriving-uae-indonesia-ti 
es-highlight-potential-in-southeast-asia/ 
Kakawin Sutasoma - Free Download PDF. 
(2017, November 29). KUPDF. Retrieved 
November 8, 2022, from 
https://kupdf.net/download/kakawin-sutas 
oma Sal1e45e9e2b6f5b77d13a388 pdf 


@ Kamiya, M. (n.d.). Report on Sustainable 


Competitiveness of Cities Worldwide 
(2019-2020). UN-Habitat. Retrieved 
November 8, 2022, from 
https://unhabitat.org/global-urban-competi 
tiveness-report-2019-2020-the-world-300- 
years-of-transformation-into-city 

Konflik Agama dan Krisis Intoleransi: 
Tantangan atau Mimpi Buruk 
Keberagaman Indonesia? (2020, August 
6). Pusat Studi Kemanusiaan dan 
Pembangunan. Retrieved November 8, 
2022, from 
http://www.pskp.or.id/2020/08/06/konflik-a 
gama-dan-krisis-intoleransi-tantangan-ata 
u-mimpi-buruk-keberagaman-indonesia/ 
Konflik Internal Partai Sebagai Salah Satu 
Penyebab Kompleksitas Sistem Multi 
Partai di Indonesia. (n.d.). DJPP 
Kemenkumham. Retrieved November 8, 
2022, from 
https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/inde 
x.php?option-com. contentSview-article& 
id-437:konflik-internal-partai-sebagai-sala 
h-satu-penyebab-kompleksitas-sistem-mu 
Iti-partai-di-indonesiaScatid-100Sltemid- 
180 

Kubler-Ross, E. (n.d.). The Change Curve - 
Accelerating Change, and Improving Its 
Likelihood of Success. Mind Tools. 
Retrieved November 8, 2022, from 
https://www.mindtools.com/pages/article/ 
newPPM 96.htm 


The Little Red Dot, Julukan dari Habibie 
yang Jadi Kebanggaan Singapura. (2019, 
September 12). Good News From 
Indonesia. Retrieved November 8, 2022, 
from 
https://www.goodnewsfromindonesia.id/2 
019/09/12/the-little-red-dot 

Majapahit Menguasai Daratan dan Lautan. 
(2019, March 27). Historia. Retrieved 
November 8, 2022, from 
https://historia.id/kuno/articles/majapahit- 
menguasai-daratan-dan-lautan-vxJd8/pag 
e/2 

Menulis Mencipta Indonesia. (2017, August 
12). Historia. Retrieved November 8, 2022, 
from 
https://historia.id/politik/articles/menulis-m 
encipta-indonesia-PRg5g/page/1 
Menunggu (Lagi) Zaman Pencerahan di 
Indonesia? (2010, September 2). Historia. 
Retrieved November 8, 2022, from 
https://historia.id/politik/articles/menunggu 
-lagi-zaman-pencerahan-di-indonesia-vg8 
VD/page/1 

Mula Pendatang Mendiami Papua. (2019, 
October 10). Historia. Retrieved November 
8, 2022, from 
https://historia.id/kuno/articles/mula-pend 
atang-mendiami-papua-Pelzx/page/1 


Penafian Hak Cipta: Kami mendeklarasikan bahwa dokumen ini mencantumkan banyak kekayaan intelektual dari berbagai Sumber untuk tujuan penelitian dan peninjauan, sesuai dengan Pasal 39 dan Pasal 44 ayat (1) UU Hak Cipta. 
Kami bukan pemilik hak cipta kekayaan intelektual tersebut dan hak cipta kembali kepada pemiliknya masing-masing. Tidak ada unsur kesengajaan untuk melanggar hak cipta. 


Page 76 W Fair Use 2023 


REFERENSI 


@ Natanson, E. (2019). Indonesia: The New 
Tiger Of Southeast Asia. Forbes. Retrieved 
November 8, 2022, from 
https://www.forbes.com/sites/eladnatanso 
n/2019/05/14/indonesia-the-new-tiger-of-s 
outheast-asia/?sh-55f4782276ce 

@e Pengifei, N., Kamiya, M., & Zhang Yi, G. J. 
(2020-2021). Global Urban 
Competitiveness Report. Chinese 
Academy of Social Sciences and 
UN-Habitat. 

e Pisani, E. (2016, November 20). 'Biggest 
invisible thing on earth?' — It's called 
Indonesia, and it's waking up. The 
Guardian. Retrieved November 8, 2022, 
from 
https://www.theguardian.com|cities/2016/ 
nov/21/biggest-invisible-thing-on-earth-ind 
onesia-waking-up 

@ Pro Kontra Ibu Kota Baru RI, Simak 
Perdebatan Ini! (2022, January 28). CNBC 
Indonesia. Retrieved November 8, 2022, 
from 
https://www.cnbcindonesia.com/news/20 
220128201730-4-311394/pro-kontra-ibu-k 
ota-baru-ri-simak-perdebatan-ini 

@e Putri, R. H. (2019). Awal Kedatangan 
Manusia ke Nusantara. Historia. Retrieved 
November 8, 2022, from 
https://historia.id/sains/articles/awal-kedat 
angan-manusia-ke-nusantara-v22Ra/page 
1s 


e Putri, R. H. (2019). Pejabat Harus dapat 
Membuat Puisi. Historia. Retrieved 
November 8, 2022, from 
https://historia.id/kuno/articles/pejabat-har 
us-dapat-membuat-puisi-D8J5y/page/4: 

e Putri, R. H. (2019). Pemberontakan 
Terhadap Sastra India. Historia. Retrieved 
November 8, 2022, from 
https://historia.id/kuno/articles/pemberont 
akan-terhadap-sastra-india-P7Jmj/page/4 

@# Rodell, C. (n.d.). "The Sweetest Place on 
Earth," "Where Yee-Haw! meets Ole!' and 
other fascinating city slogans. USA Today. 
Retrieved November 8, 2022, from 
https://eu.usatoday.com/story/travel/desti 
nations/2020/10/05/new-york-city-hershey 
-pa-12-fascinating-city-slogans/57575020 
02/ 

@ Singapore Passion Made Possible Logo 
PNG Vector (SVG) Free Download. (n.d.). 
seeklogo. Retrieved March 15, 2023, from 
https://seeklogo.com/vector-logo/361359/ 
singapore-passion-made-possible 

@e Soal Ibu Kota Baru, Jokowi: Perubahan 
Besar Pasti Ada Pro Kontra. (2022, 
February 22). Nasional Tempo.co. 
Retrieved March 15, 2023, from 
https://nasional.tempo.co/read/1563458/s 
Ooal-ibu-kota-baru-jokowi-perubahan-besar 
-pasti-ada-pro-kontra 


@e Strangio, S., Kuo, M. A., & Bayoumi, I. 


(2022, July 26). Indonesia's Jokowi 
Embarks on East Asian Tour Ahead of 
G-20 Summit. The Diplomat. Retrieved 
November 8, 2022, from 
https://thediplomat.com/2022/07/indonesi 
as-jokowi-embarks-on-east-asian-tour-ahe 
ad-of-g-20-summit/ 


@e Tanggapan atas Pandangan Sejarah 


Muhammad Yamin ") - Departemen 
Pendidikan Sejarah. (2019, October 12). 
Pendidikan Sejarah. Retrieved November 
8, 2022, from 
http://sejarah.upi.edu/artikel/dosen/tangga 
pan-atas-pandangan-sejarah-muhammad- 
yamin/ 


e 3 Fase Terbentuknya Persatuan Indonesia 


Menurut Mohammad Yamin Halaman all. 
(2022, July 22). Kompas.com. Retrieved 
November 8, 2022, from 
https://www.kompas.com/stori/read/2022/ 
07/22/180000279/3-fase-terbentuknya-per 
satuan-indonesia-menurut-mohammad-ya 
min?page-all 


@e Tokyo's new logo and slogan to promote 


Tokyo overseas as prime tourist 
destination. (n.d.). ANTARA News. 
Retrieved March 15, 2023, from 
https://en.antaranews.com/news/110823/t 
okyos-new-logo-and-slogan-to-promote-to 
kyo-overseas-as-prime-tourist-destination 


2022 Global Cities Report | Steering 
between storms. (n.d.). Kearney. Retrieved 
March 15, 2023, from 
https://www.kearney.com/global-cities/202 
2 

UN-Habitat. (2019-2020). Global Urban 
Competitiveness Report: The World:300 
years of transformation into city. 

Valisalo, T. T. (n.d.). Hermeneutics — 
Jyvaskylan yliopiston Koppa. Jyvaskylan 
yliopiston Koppa. Retrieved November 8, 
2022, from 
https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetel 
mapolkuja/en/methodmap/philosophy-of-s 
cience/hermeneutics 

Vimont, P., Kremidas, C., & Minnion, M. 
(n.d.). Indonesia Matters: The role and 
ambitions of a rising power. Friends of 
Europe. Retrieved November 8, 2022, from 
https://www.friendsofeurope.org/events/in 
donesia-matters-the-role-and-ambitions-of 
-a-rising-power/ 

Why Hundreds Of Completely New Cities 
Are Being Built Around The World. (n.d.). 
Forbes. Retrieved November 8, 2022, from 
https://www.forbes.com/sites/wadeshepar 
d/2017/12/12/why-hundreds-of-completely 
-new-cities-are-being-built-around-the-worl 
d/?sh-79c176a114bf 


Penafian Hak Cipta: Kami mendeklarasikan bahwa dokumen ini mencantumkan banyak kekayaan intelektual dari berbagai Sumber untuk tujuan penelitian dan peninjauan, sesuai dengan Pasal 39 dan Pasal 44 ayat (1) UU Hak Cipta. 


Kami bukan pemilik hak cipta kekayaan intelektual tersebut dan hak cipta kembali kepada pemiliknya masing-masing. Tidak ada unsur kesengajaan untuk melanggar hak cipta. 


Page 77 


W 


Fair Use 


2023 


REFERENSI 


Studi Kasus Kota Dunia 


New York, US 

London, UK 

Tokyo, Japan 

Paris, France 

Singapore, Singapore 
Sydney, Australia 

Los Angeles, California 
Toronto, Canada 
Shanghai, China 
Hongkong, China 

Berlin, Germany 

San Francisco, California 
Beijing, China 

Moscow, Russia 

Vienna, Austria 
Amsterdam, Netherlands 
Zurich, Switzerland 
Stockholm, Sweden 
Seoul, South Korea 
Melbourne, Australia 
Chrzanow, Poland 
Helsinki, Finland 

Porto, Portugal 

Agra, India 

Tashkent, Uzbekistan 
Lancaster, England 
Hamburg, Germany 
Chicago, US 

Sao Paulo, Brazil 

And 10-4 global city brands. 


Penafian Hak Cipta: Kami mendeklarasikan bahwa dokumen ini mencantumkan banyak kekayaan intelektual dari berbagai Sumber untuk tujuan penelitian dan peninjauan, sesuai dengan Pasal 39 dan Pasal 44 ayat (1) UU Hak Cipta. 
Kami bukan pemilik hak cipta kekayaan intelektual tersebut dan hak cipta kembali kepada pemiliknya masing-masing. Tidak ada unsur kesengajaan untuk melanggar hak cipta. 


Page78 W Fair Use 2023 


SUMBER FOTO 


Divider—Halaman 5, 15, 31, 34 Halaman 19 Halaman 23 Halaman 32, 33 
—  Federico Di Diophotographyon 5» BBC 5» Dokumentasi Max Lane — Benjamin Suter on Unsplash 
Unsplash — Kompas.com —  Rineshkumar Ghirao on Unsplash 
— BBC — Dokumentasi Kompas 
5 9 Halaman 35 
Halaman 2 — Gresik Satu — Bisma Mahendraon Unsplash -— J.Leeon Unsplash 
— Josh Hild onUnsplash Ga Simanan 
— CNN Halaman 24 
— BBC — Dokumentasi Max Lane Halaman 1, 7, 30,73 : 
Halaman 4 — ICW 5» @Tim Kolaborasi, Urban Design 
— Jonathan Roger on Unsplash — Merdeka Development KIPP IKN, 
Halaman 25 . 
Kementerian PUPR, 2021 
Halaman 20 — Gunung Agung - Pekan Buku 
Halaman 6 £ 
: : : 3 5 risa Indonesia, 1954 
— Dokumentasi Columbia University ? 
—  Kompasiana 
—  Vherliann on Unsplash Halaman 26 
Halaman 8 5 Rizky Rahmat Hidayat ip Di iMai i 
Sean DiscollonUnsplash yi — Arsip Direktori Majapahit 
F1 Pp on Unsplash 
— Leo Sagalaon Unsplash na aa 
5» Okezone AEMEN 
hap MEA aa 5 Museum Nasional Indonesia 
Wan onnspias Halaman 21 — Lontar Digital Library 


Umberto on Unsplash £ 
Rodolfo Cuadros on Unsplash — Rizky Andar on Unsplash 
Joel Filipe on Unsplash Halaman 28 


Halaman 22 — Pemerintah Kabupaten Blitar 
Tomas sobek online plesh — The Weimar Court of the Muses 


oleh Theobald von Oer 
Halaman 18 (1807-1885) 
— Makalah Ibu Yuke Dokumentasi Kompas 
Dokumentasi Kompas 


RU 


— 
—» 


Penafian Hak Cipta: Kami mendeklarasikan bahwa dokumen ini mencantumkan banyak kekayaan intelektual dari berbagai Sumber untuk tujuan penelitian dan peninjauan, sesuai dengan Pasal 39 dan Pasal 44 ayat (1) UU Hak Cipta. 
Kami bukan pemilik hak cipta kekayaan intelektual tersebut dan hak cipta kembali kepada pemiliknya masing-masing. Tidak ada unsur kesengajaan untuk melanggar hak cipta. 


Page79 W Fair Use 2023 


